FASILITAS BANTU GAMBAR 


2.1 Ouick Properties 


Ouick Properties adalah fasilitas untuk menampilkan informasi proper- 
ties yang terdapat pada tiap-tiap objek secara umum, sehingga bisa 
mempermudah untuk menemukan dan memodifikasi objek tersebut. 
Ouick properties pada prinsipnya hampir sama dengan Properties, 
namun informasi yang dimunculkan tidak selengkap Properties. 


Ouick Properties dapat diaktifkan dan dinonaktifkan menggunakan 
ikon Il yang terdapat pada baris status (status bar). 


2 Is Ofe (Le laka, 


Ouick Properties | 


Gambar 2.1 Letak Guick Properties pada status bar 


PANEN 


IM ByLayer 
(1) 
ByLayer 


111.4070 


86054 


20000 


4.0000 


AM. 
: | Linetype 
Hi 5 Center X 
- - t- 
: : Center Y 
Radius 
Diameter 
5 Hn Tan Area 


Circumference 12,5664 


12.5664 


Gambar 2.2 Kotak dialog Guick Properties 


P2 DesignCcenter 


Untuk memperoleh suatu bentuk gambar desain yang bagus dan 
presisi dalam waktu yang singkat, seorang desainer kadang-kadang 
membutuhkan gambar-gambar yang sudah dibuat dan tersimpan 
sebelumnya dalam bentuk block. Misalnya notasi pintu, jendela, 
gambar elemen-elemen bangunan, serta bentuk lambang tertentu 
yang dibutuhkan untuk kelengkapan pembuatan gambar desain. 


Fasilitas yang berupa notasi dan kelengkapan gambar jadi yang 
tersimpan dalam bentuk block tersebut bisa Anda temukan pada 
DesignCenter. DesignCenter tersebut berisi file gambar dalam bentuk 
block, layer, tipe garis, tipe dimensi, layout, tipe tabel, tipe text dan 
external reference (Xrefs). 


Metode aplikasi untuk memanggil DesignCenter pada AutoCAD 2009 
bisa dilakukan dengan cara berikut. 


a. Klik tab View. 
b. Pilih ribbon panel Palettes » pilih ikon Design Center. 


AutoCAD 200 


pg PL ie BE VI S Segrp 50 


won LAI IR LO) Tool Properties Sheet Set aa) Open , A20 
Palettes Manager Drawings 


UCs 4 Palettes Window 


Gambar 2.3 Letak perintah Layer Properties pada ribbon panel 


C. Atau tekan Ctri-2 hingga keluar kotak dialog DesignCenter. 


“Io e-s-ejajaar 


nl—— 
- Folders | Open Drawinas || History || DC Online 

(kode NN — w TE Aa 

(G3 Activek . Fa BU D ms 

(C5) Database Connectivity Bed-Oueen Chair- Desk Chair - Computer — Copy Machine 

(B5) DesianCenter Rocking Terminal 

G3 JR Analog Integrated Ciruits. 

#8 AutoCAD Teststyles and L — | e— | # H 

BM Basic Electronics.dwg 


ga 8 CMOS Intearated Circuits. | Desk -30x60 Dining Set-36 Entertainment Exercise Bike File Cabinet - 
& JA Electrical Power.dwg n 72 Center Letter 


xPin 
ga HA Fasteners - Metric.dwg Ta 
& 8 Fasteners - US.dwg — 5 IS 3 
AKA Home SpasePlamerdw | UUch-18x Lamp-Table Phone-Desk Piano-Baby- Plant-lubber 
#31 Blocks Tin Grand or Philodend S1 
5 sg Dimstyles xl 
2 28 Layers T—— 
F BSI Layouts 5.- 
3 ZE Linetypes F3 
$ 17 Multileaderstyles | DesignCenter Home-Space Planner example 
Sg ) TN ID ID Higbag siaran ai beng 2 2 
(EC ioaram Files WutoCAD 20021 amplEADesignCenterAHome - Space Planner.dwgNBlocks (20 Itemi3)) 


Gambar 2.4 Kotak dialog DesignCenter 


12 


so r 


Carilah program AutoCAD pada Program Files. 

Pilih Sample » pilih DesignCenter. 

Cari kategori yang Anda inginkan, misal Home-Space Planner. 
Pilih objek yang akan dipanggil dengan klik ganda. 


Setelah keluar kotak dialog Insert » tentukan skalanya melalui 
bagian Scale. 


Name: (Dining Set-36x 2in. v“ | Fe 
Path: 


Insertion point Scale Rotation 
(MJ Specify On-screen C1 Specity On-screen C1 Specify On-screen 


x | 1.0000 | Anale: '9 


| Block Unit 
| Unit: Inches 


Uniform Scale Factor: (4.000 


(CJ Explode Cancel Help 


Gambar 2.5 Kotak dialog Insert 


Klik OK untuk menutup kotak dialog. 
Tempatkan pada area gambar dengan cara klik kiri sekali. 


Jika ternyata ukuran objek belum sesuai, Anda bisa mengubah- 
nya dengan Scale (diperbesar atau diperkecil). 


Ja 3 


Gambar 2.6 Dinning Set dari DesignCenter 


13 


2.3 Layer 


Layer adalah perangkat bantu gambar yang sudah disediakan oleh 
AutoCAD untuk membantu membuat pengelompokan gambar- 
gambar yang mempunyai spesifikasi dan kriteria-kriteria tertentu. 
Sebagai contoh, gambar denah pada bangunan bertingkat berada 
dalam satu lembar tersendiri, sedangkan gambar tampak dan 
potongan juga berada pada sebuah layer tersendiri, gambar detail 
dan penjelasannya juga berada pada lapisan layer tersendiri. Hal 
tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengeditan apabila terjadi 
perubahan atau penyempurnaan gambar desain yang sudah dibuat 
sebelumnya. 


Bentuk dan fungsi layer mirip sebuah lapisan tipis dan transparan, 
sehingga apabila Anda akan melihat gambar objek yang berada pada 
lapisan di bawahnya melalui lapisan yang paling atas, maka objek 
gambar yang terletak pada lapisan bawah tetap akan terlihat. 


Layer juga merupakan bagian dari properti suatu objek gambar 
(model), selain itu layer juga bisa menentukan properti yang akan 
dipakai pada objek gambar yang berada di dalam layer tersebut. 
Tersedianya lapisan gambar (layer) tersebut dimaksudkan untuk 
membantu memudahkan pengguna AutoCAD dalam sepanjang mela- 
kukan penggambaran, pemilihan objek (seleksi), pengeditan maupun 
meregenerasi gambar. Hal tersebut bisa terjadi karena sebetulnya 
semua objek gambar (model) yang Anda buat tersebut mempunyai 
properti sendiri-sendiri, di mana fungsinya untuk membuat identitas 
dan membedakan dari objek gambar lainnya. 


Apabila dilihat dari kompleksitas objek penggambaran, layer mem- 
punyai fungsi sebagai fasilitas untuk mengontrol objek-objek yang 
diletakkan pada satu lembar kerja (layer). 


Adapun hal-hal yang bisa ditentukan pengaturannya melalui layer 
adalah sebagai berikut. 


a. Untuk memilih/menentukan jenis (bagian) gambar yang akan 
dicetak atau tidak dicetak. 


b. Untuk memilih gambar-gambar yang akan ditampilkan dalam 
pada viewport (bidang gambar). 


C. Pengaturan warna gambar yang berada pada satu lapisan layer 
dan terlihat pada bidang gambar. 


14 


d. Untuk menentukan parameter modifikasi objek gambar yang 
tergabung dalam satu lapisan layer. 


e. Untuk mengatur tebal dan jenis garis pada kumpulan objek 
gambar dalam satu layer. 


RENCANA ATAP 
FURNITURE 
RENCANA KERAMIK 
DENAH LT.3 

DENAH LT.2 
DENAHLT.1 


Gambar 2.7 Logika penggunaan layer dalam penggambaran objek 


Ketika Anda membuka AutoCAD 2009, bidang gambar yang muncul 
adalah bidang gambar yang berada pada lapisan default (layer 0). 
Layer O merupakan layer default yang tidak bisa dibuat dan tidak bisa 
dihapus. 


Metode untuk membuat lapisan gambar baru (layer) bisa dilakukan 
dengan cara berikut. 


a. Klik tab Home. 
b. Pilih ribbon panel Layer » pilih ikon Layer Properties. 


NB |unseved Layer | 
S8 | sanmmo 


Layers 


Gambar 2.8 Letak perintah Layer Properties pada ribbon panel 


Cc. Setelah keluar kotak dialog Layer Properties Manager klik pada 
bagian New layer 5 ketik nama layer, misalnya Furniture. 


Tombol New Layer Set Current 
Current layer: O | ae | 
» 1 ot 
| 


88 & 
& Pers « 
3 SA 
db Al Used Layers 
H 
z 
Untuk memasukkan 5 | 
Nama layer - 
a| 
Dnwert fiter «la »|l &| 
| | 


Ak 4 layers displaryed of 4 total layers 


Gambar 2.9 Kotak dialog Layer Properties Manager 


d. Klik bagian Set Current agar lapisan layer yang Anda buat 
langsung berada pada lapisan yang paling atas. 


e. Akhiri dengan menutup ikon Close X. 


24 Tool Palettes Window 


Tool Palettes Window merupakan fasilitas yang berfungsi untuk 
membuat kelengkapan gambar dalam bentuk baku (block). Kebe- 
radaan perangkat ini sangat membantu sekali dalam penggambaran 
karena dipakai untuk melengkapi keperluan tertentu yang bisa Anda 
temukan pada toolbar Draw maupun toolbar Modify. Tool Palettes 
Window sebetulnya sudah mulai tersedia pada AutoCAD 2005, 
namun pada AutoCAD 2009 jenis fasilitas dan variasinya ditambah 
lagi sesuai dengan tuntutan yang sering dibutuhkan dalam peng- 
gambaran secara instan. 


941 Fungsi Tools Palettes 


Fungsi spesifik dari Tool Palettes adalah sebagai perangkat gambar. 
Perangkat tersebut dikelompokkan dalam bentuk blocks, arsir, dan 
perangkat penggambaran yang mudah diakses dari area gambar. 
Tool Palettes bisa dipanggil dengan cara sebagai berikut. 


a. Klik tab View. 
b. Pilih ribbon panel Palettes » pilih ikon Tool Palettes. 


16 


Cc. Atau bisa juga tekan Ctrl--3. 


AutoCAD 200 


Open 
Drawings 


Palettes Window 


Gambar 2.10 Letak perintah Tool Palettes pada ribbon panel 


949 Kategori Tools Palettes 


Secara default Tool Palettes AutoCAD 2009 akan ditampilkan secara 
menyeluruh (All Palettes). Tool Palettes dibagi menjadi beberapa 
kategori perangkat bantu gambar, yaitu Annotation and Design, 3D 
Make, Tables, Leaders, Materials, Materials Library, Generic Lights, 
Photometric Lights, Cameras, Visual Styles. 


Namun demikian, Anda bisa membuat palette baru dengan cara klik 
kanan salah satu bagian Tool Palettes » pada shortcut pilih New 
Palette 5 ketik nama Palette » klik sekali di bagian lain. Apabila tidak 
diperlukan lagi, palette buatan bisa dihapus. 


— Cylindrical Helix 


21 2D Spiral 


«« JAnnot,.. 


1 Elliptical Cylinder 


& Frustum Cone 


- 4 3 Frustum Pyramid 


L UCS 
he UCS Previous 


: 0 9 3D Align 


E5! Tool Palettes - All Palettes 


Gambar 2.11 Tool Palettes Window 


17 


P0) OuickC ale 


OuickCalc merupakan salah satu perangkat bantu hitung yang sudah 
disediakan pada AutoCAD. Perangkat ini akan sangat membantu 
dalam proses penggambaran yang membutuhkan berbagai perhi- 
tungan matematis serta penggunaan fungsi-fungsi trigonometri. 


Untuk memunculkan Calculator bisa dilakukan dengan cara berikut. 
a. Klik tab View. 
b. Pilih ribbon panel Palettes » pilih ikon @uickCalc. 


KutoCAD 2009 D 


Tool Properties Sheet Set ar £a 


Open 
Palettes Manager Drawings 


Palettes Window 


BN OuickCale 


Gambar 2.13 Fasilitas duickCalc 
Adapun fungsi spesifik dari bagian-bagian yang ada pada OuickCalc 
AutoCAD (diambil sampel AutoCAD 2009) adalah sebagai berikut. 
s Clear 
Untuk menghapus pada bagian Input box. 
s Clear History 
Untuk menghapus pada bagian history area. 


s Paste Value to Command Line 


Untuk mem-paste nilai (angka) dari Input box ke dalam baris perintah 
(command line). Pada saat OuickCalc sedang Anda gunakan, dia 
bersifat sebagai perintah transparan. Tombol ini akan digantikan oleh 
tombol pengaktifan pada bagian bawah kalkulator. 


" Get Coordinates 


Mengalkulasi titik koordinat sebuah lokasi titik yang sudah Anda 
klikkan pada area gambar. 


s Distance Beetwen Two Points 


Untuk mengalkulasi jarak antara dua titik yang sudah Anda klikkan 
pada sebuah objek. 


s Angle of Line Define by Two Points 


Untuk mengalkulasi sudut antara dua lokasi titik yang telah Anda 
klikkan pada sebuah objek. 


, Two Lines Define by Four Points 


Untuk mengalkulasi titik perpotongan dari empat lokasi titik yang telah 
Anda klikkan pada sebuah objek. 


" Help 

Untuk menampilkan informasi bantuan dalam penggunaan OuickCalc. 
s History Area 

Untuk menampilkan data kalkulasi yang sedang dijalankan. 

: Input Box 


Untuk menampilkan hasil kalkulasi dari data yang dijalankan. 


Calculator juga bisa ditampilkan dalam bentuk Scientific. Adapun cara 
menampilkan Calculator Scientific tersebut adalah sebagai berikut. 


a. Setelah keluar Calculator, klik ikon 9. 


b. Klik pada Scientific untuk memunculkan Scientific Calculator. 


19 


GO KBEAX 


Hz x 


lo 


Basic Calculator Mode @ 
Number Pad " 
Scientific C3 
Cs J Ceos J tan ) Con ) (io) 
| asin acos atan | In | ex | 
Lea) Caer J Cats) Lima) (tune) 
Units Conversion x. 
Yariables " 


EH OuickCalc 


« » 


Gambar 2.14 Scientific Calculator pada AutoCAD 


2.6 Block 


Untuk tujuan kepraktisan dan efisiensi waktu dalam penggambaran, 
maka salah satu alternatif yang bisa Anda lakukan adalah dengan 
membuat gambar berbentuk block. Dengan membuat block tersebut 
Anda bisa menggunakannya dengan jumlah yang tidak terbatas 
dalam file maupun lintas file. Block merupakan kumpulan geometri 
objek yang dijadikan satu kemudian disimpan dalam bentuk gambar 
library (template) dengan nama tertentu. Gambar yang disimpan 
dalam bentuk block bisa dipanggil (digunakan) dalam penggambaran 
setiap kali dibutuhkan tanpa ada batasan jumlahnya. Gambar block 
bisa disisipkan ke dalam gambar yang sedang Anda buat dengan 
posisi maupun kemiringan serta ukuran yang berbeda-beda. 


| | Notasi pohon U 
pintu 
Notasi 
Notasi Notasi jendela 1 daun 
tempat tidur 5 
meja 
Notasi 
meja kursi Notasi 


jendela 2 daun 


Gambar 2.15 Contoh notasi yang bisa disimpan dalam bentuk block 


20 


Penyimpanan notasi dalam bentuk block merupakan penyimpanan 
data gambar dalam bentuk template sehingga tidak menambah space 
pada ruang harddisk Anda meskipun dipanggil berkali-kali dalam 
penggambaran file yang aktif maupun file yang lain. 


Gambar notasi yang bisa disimpan dalam bentuk Block, misalnya 
bentuk-bentuk notasi yang sering dipakai dalam penggambaran 
denah. Untuk aplikasi pada bidang rancang bangun, misalnya berupa 
notasi pintu, notasi jendela dan notasi BV maupun notasi landscape. 
Sedangkan untuk aplikasi pada bidang elektronik dapat berupa 
resistor, kapasitor, dioda, transistor, gambar elemen serta yang lain. 


Gambar block merupkan satu kesatuan. Oleh karena itu, tidak bisa 
dikenai perintah pengeditan, seperti Fillet, Chamfer, Extend, Break, 
dan Trim. Apabila akan diedit, block harus di-explode terlebih dahulu. 


Metode membuat dan menempatkan block: 


Gambar block bisa digunakan untuk membuat gambar dengan bentuk 
yang sama dan disimpan dalam bentuk baku sehingga Anda tidak 
perlu membuat berulang kali yang bisa memakan waktu cukup lama. 


Contoh metode aplikasi untuk membuat block notasi pintu dalam 
menggambar denah bisa dilakukan dengan cara berikut. 


a. Buat kotak menggunakan Rectangle dengan cara berikut. 
» Klik tab Home. 
“Pilih ribbon panel Draw » pilih ikon Rectangle —. 
" Ketik @0.06 5 tekan Tab » ketik 0.15 5 tekan Enter. 
b. Gandakan menggunakan perintah Copy, caranya sebagai berkut. 
" Klik tab Home. 
» Pilih ribbon panel Modify » pilih ikon Copy “3. 
" Seleksi kotak » tekan Enter. 
"» Klik padatitik 1 (Endpoint) sebagai titik acuan penggandaan. 
" Ketik @0.86 5 tekan Tab 5 ketik O5 tekan Enter. 


" Tekan Enter. 


21 


Copy 


— Tt 1 
Gambar 2.16 Hasil penggambaran kotak 
» Lanjutkan untuk menggambar bagian yang lain dengan cara 


klik tab Home 5 pilih ribbon panel Draw » pilih ikon 
Rectangle —. 


s Klik pada titik 2 untuk memulai pembuatan kotak. 
“ Ketik @0.04 5 tekan Tab » ketik 0.80. 


Tekan Enter. 


In Tik 2 n 
Gambar 2.17 Hasil pengambaran kotak 


" Klik tab Home » ribbon panel Draw. 


s Pilih ikon Arc “- » klik ikon Center, Start, End (semat 


" Klik pada titik 2 untuk memulai pembuatan garis lengkung. 
" Klik pada titik 3 kemudian titik 4. 


Tik 4 K— 


ap Ttk 2 Ttk 3 


Gambar 2.18 Hasil pengambaran garis lengkung 


C. Simpan notasi pintu yang telah terbuat dalam bentuk block, cara: 


22 


"Klik tab Home » pilih ribbon panel Block. 


s Pilih ikon Create De, 


AutoCAD 2009 notas 


LEE Ka Ga 
CD Boks aReerenees  Annotate Too Mew Output 
RN, 


Gambar 2.19 Letak perintah Single Line Text pada ribbon panel 


"Akan muncul kotak dialog Block Definition. 


LA Block Definition 


Gambar 2.20 Kotak dialog Block Definition 


" Ketik nama block, misalnya Pintu 1. 


“Klik tombol Select object WI“ 5 lakukan seleksi pada 
notasi pintu yang sudah terbuat melalui area gambar. 


Tekan Enter. 


Gambar 2.21 Notasi pintu yang sudah diseleksi 


23 


24 


» Klik tombol Pick Point (B3) Pick point 


" Tentukan titik sisip dengan klik pada salah satu sudut objek, 
misalnya pada titik 5 5 akhiri dengan klik OK. 


Ttk5 Li 


Gambar 2.22 Menentukan titik sisip 


Pasang notasi pintu yang sudah terbuat dengan menyisipkannya 
pada area gambar, caranya sebagai berikut. 


» Klik tab Home » pilih ribbon panel Block 53 pilih ikon Insert 
K3 

» Pada kotak dialog Insert 5 melalui bagian Name » pilih nama 
block, misalnya Pintu 1. 


sn Jika perlu mengatur skala, tentukan melalui bagian Scale. 
Aktifkan Uniform Scale agar Anda cukup mengganti angka 
sekali melalui sumbu X. 


Name: 'Pintu1 v | Browse... PX 
Path: 


Insertion point Scale Fotation 
“| Specify On-screen CU Specify On-screen Specify On-screen 


X. K.ooo0 Angle: (9 


Block Unit 
Unit |Inches 


Factor: (40000 


Uniform Scale 


Gambar 2.23 Kotak dialog Insert 


"Klik OK untuk menutup kotak dialog Insert. 
" Tempatkan pada gambar dengan cara klik kiri sekali. 


PETI 


(7 Pr, 


Gambar 2.24 Hasil penempatan notasi pintu pada denah 


BRDRDK 


25 


